
1. Orang yang tidak menjadikan Alquran sebagai pedoman hidupnya dan selalu berbuat kejahatan, termasuk 
orang yang .... 

a. durhaka kepada Allah 

b. durhaka kepada diri sendiri 

c. menganiaya diri sendiri 

d. merugikan diri sendiri 

e. menyiksa diri sendiri 
Jawaban: c 

2. Seperti kita ketahui bahwa bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut 
penyelidikan para ahli sains, seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi pergeseran kutub-kutub 
magnetis yang menyebabkan posisi kutub utara magnetis bergeser menempati lokasi kutub selatan 
magnetis dan begitupun sebaliknya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2942 dan Abu Dawud 
nomor 4310 dari Abdulah bin Amru bin Ash tentang tanda-tanda hari Kiamat, pergeseran tersebut 
merupakan gejala peristiwa ... 

A. Munculnya Dajjal 

B. Munculnya binatang melata 

C. Bumi tertutup kabut 

D. Matahari terbit dari barat 

E. Munculnya Ya’juj dan Ma’juj 
Jawaban: D 

3. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan disebut.... 

a. sabiqum bil khairat 

b. zalimun linafsihi 

c. khairunnasi 

d. muqtasid 

e. mujtahid 
Jawaban: d 

4. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil, terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian kita harus 
berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut 
adalah .... 

A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal 

B. Orang lain yang menyebabkan kegagalan 

C. Menganggap adanya orang lain yang tidak senang 

D. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan 

E. Menganggap ada orang lain yang menggantikannya 
Jawaban: A 

5. Iman kepada Hari Kiamat mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Adanya Hari 
Kiamat menunjukkan bahwa kehidupan dunia memiliki tujuan. Oleh karena itu dengan beriman kepada Hari 
Kiamat mempunyai beberapa hikmah. 

Berikut ini merupakan contoh penerapan beriman kepada Hari Kiamat, kecuali.... 

A. Menggunakan kesempatan menggunakan semua harta selama hidup 

B. Berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas 

C. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal 

D. Mengarahkan sesama umat untuk melakukan tindakan demi harta 

E. Berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan diri dan kelompok 
Jawaban: C 

6. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mau memberi kelapangan tempat kepada orang lain 
dengan .... 

a. pahala yang setimpal 

b. melapangkan rezeki 

c. melapangkan kuburnya 



d. memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat 

e. melapangkan pekerjaannya 
Jawaban: d 

7. Fastabiqul khairat, artinya .... 

a. berlomba dalam belajar 

b. berlomba dalam disiplin 

c. berlomba dalam kesehatan 

d. berlomba dalam kebaikkan 

e. berlomba dalam kedudukan 
Jawaban: d 

8. Perhatikan potongan ayat berikut: 

dn gii 

Maksud potongan ayat di atas adalah .... 

a. Allah akan memberi pahala 

b. Allah akan memberi ampunan 

c. Allah akan memberi pangkat 

d. Allah akan membimbing 
Jawaban: b 

9. Dalam surat Al Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan kepada tiap-tiap umat agar.... 

a. bersilaturami 

b. saling tolong-menolong 

c. mencari rezeki yang halal 

d. bekerja keras 

e. berlomba dalam kebaikan 
Jawaban: e 

10. Kalimat berikut yang berarti yang berarti “kebaikan” adalah .... 



Jawaban: d 

11. Ilmu yang mempelajari bagaimana hukum membaca Alquran dengan baik dan benar adalah .... 

a. ilmu tauhid 

b. ilmu nahwu 

c. ilmu fiqih 

d. ilmu tajwid 

e. ilmu saraf 
Jawaban: d 

12. Ketika Nabi Ibrahim AS bermimpi menyembelih putranya, Ismail, beliau segera menyampaikan hal itu 
kepadanya. Ismailpun mentaatinya dan mempersilahkan ayahandanya untuk melaksanakan perintah Allah 
tersebut. 

Pernyataan di bawah ini yang termasul hikmah beriman kepada Rasul Allah SWT adalah .... 

A. Semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati sepenuhnya 

B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram 

C. Mohon ijin kepada ibu terlebih dahulu sebelum dilaksanakan sesuatu 

D. Mentaati perintah Allah tetapi harus memilih mana yang menguntungkan 

E. Melaksanakan perintah untuk berqurban pada setiap hari raya 
Jawaban: B 


13. Dalam membaca Alquran hendaknya diucapkan dengan fasih. Fasih artinya . 

a. suci dari hadas 

b. lagunya bagus 

c. benar dan lancar 

d. tajwidnya benar 

e. suaranya merdu 
Jawaban: d 

14. Golongan manusia yang zalim kepada dirinya sendiri disebut.... 

a. zalimun linafsih 

b. muqtasid 

c. sabiqum bilkhairat 

d. oarang kafir 

e. orang munafik 
Jawaban: a 

15. Perhatikan potongan ayat berikut ini: 



Potongan ayat di atas artinya .... 

a. berpedoman pada Alquran 

b. sering melakukan kebaikan 

c. suka berbuat kebaikan 

d. mendahulukan kebaikan 

e. berlomba-lomba dalam kebaikan 
Jawaban: e 

16. Perhatikan potongan ayat berikut ini: 



Lafal di atas menurut kaidah ilmu tajwid hukum bacaannya adalah .... 

a. idgam bilagunnah 

b. idgam mislain 

c. idgam bigunnah 

d. idgam syamsyiah 

e. idgam mimi 
Jawaban: c 

17. Perhatikan potongan ayat berikut: 



Arti lafal diatas adalah .... 

a. pertengahan 

b. pakaian mereka 

c. kami pilih 

d. kami wariskan 

e. mutiara 
Jawaban: c 

18. Perhatikan potongan ayat berikut: 



Lafal diatas dibaca .... 

a. samar 

b. jelas 


c. panjang 

d. berdengung 

e. pendek 
Jawaban: d 

19. Orang yang berhasil berlomba dalam kebaikan, maka orang tersebut akan .... 

a. puas dan bangga dengan keberhasilannya 

b. dihargai di masyarakat 

c. bahagia karena dihiasi dengan amal saleh 

d. senang karena mendapat pujian dari orang lain 

e. tentram hatinya karena usahanya berhasil 
Jawaban: c 

20. Surga ‘And diperuntukkan bagi orang yang .... 

a. berlapang-lapang dalam majelis 

b. beriman dan mencari ilmu 

c. beramal saleh 

d. lebih dahulu berbuat kebaikan 

e. suka melakukan kebaikan 
Jawaban: d 

21. Perhatikan potongan ayat berikut: 



Lafal yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah .... 



c * 


Jawaban: b 

22. Menurut Alquran surat Fatir ayat 32, orang Islam yang menerima Alquran akan mendapatkan balasan, yaitu 
dimasukkan ke dalam .... 

a. Surga Firdaus 

b. Surga Na’im 

c. Surga Ma’wa 

d. Surga ‘And 

e. Surga Darussalam 
Jawaban: d 

23. Keberadaan malaikat berhubungan dengan manusia sesuai dengan tugas masing-masing. Sekalipun tidak 
tampak mata, kita harus beriman kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada 
malaikat, kecuali .... 

A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain 

B. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran 

C. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat Allah 

D. Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan keluarga 

E. Memuliakan manusia tanpa membedakan kedudukan 
Jawaban: A 

24. Di dalam surga mereka merasakan kenikmatan yang agung, di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali 

a. gelang dari emas 

b. pakaian dari sutra 


c. perhiasan dari emas dan mutiara 

d. gelang dari mutiara 

e. cincin dari emas 
Jawaban: e 

25. Contoh perilaku syaja’ah yang dapat dilakukan pelajar terdapat pada pernyataan berikut, kecuali.... 

A. Menegur pengendara yang melawan arus lalu lintas 

B. Ikut serta dalam pertempuran membela negara 

C. Melindungi teman yang menjadi sasaran fitnah 

D. Memberikan bantuan kepada korban bencana 

E. Ikut serta dalam pengamanan di lingkungan 
Jawaban: B 

26. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada para rasulnya. Perilaku yang 
mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah .... 

A. Menampakkan rasa sedih ketika mendapat musibah 

B. Memberitahukan kepada semua orang disaat berhasil 

C. Menyalahkan Allah SWT. ketika mendapat musibah 

D. Memberitahukan kepada orang lain di saat mendapat musibah 

E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil 
Jawaban: E 

27. Fungsi Kakbah adalah .... 

a. untuk disembah 

b. arah melaksanakan ibadah 

c. ukuran kebaikan dan keburukan 

d. bangunan suci 

e. tempat berkumpulnya umat Islam 
Jawaban: b 

28. Perhatikan tabel dari penggalan QS. AI-lsra/17: 32 berikut ini ! 


1. 


2 . 


3 . 

1S-fiS* 

4 . 


5 . 

H * 


A. 

I Aliflam Syamsiyah, i madjaizmmifasih 1 
ghunnah, dan 1 mid silah 

B. 

2 ma.dta.biT dan Lqalqalaii sugra 

C. 

1 mad wajib muttasil 

D. 

1 mad tabTi dan 1 mad iwad 

E. 

2 mad tabTi 


Dari tabel di atas yang merupakan pasangan tajwid yang benar adalah .... 

A. 1 dengan A 

B. 2 dengan E 

C. 3 dengan C 

D. 4 dengan B 

E. 5 dengan D 
Jawaban: E 

29. Trend pergaulan dapat membawa remaja kepada hal-hal yang merusak masa depannya. Oleh karena itulah 
keluar aturan yang melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina. 

Di bawah ini yang termasuk hikmah larangan pergaulan bebas dan zina adalah... 

A. Sebagai pengetahuan 

B. Untuk memperluas wawasan 

C. Mengetahui cara memilih berpakaian 

D. Terhindar dari perbuatan keji 














E. Dapat memberi tahu orang lain 
Jawaban: D 

30. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, arti ayat Alquran di samping adalah 




Jawaban: a 

31. Menurut surat Fatir ayat 32, yang dimaksud dengan muqtasid adalah .... 

a. orang yang zalim kepada dirinya 

b. orang yang mengerjakan amalan yang wajib dan yang sunah 

c. orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan 

d. orang yang melaksanakan kewajiban agama dan meninggalkan larangan agama, tetapi jarang 
mengerjakan amalan sunah 

e. orang yang bertakwa kepada Allah 
Jawaban: d 

32. Perhatikan potongan ayat berikut ini: 



Potongan ayat di atas artinya .... 

a. menganiaya diri sendiri 

b. maka di antara mereka 

c. lebih dahulu berbuat kebaikan 

d. berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan 

e. maka berlomba-lombalah 
Jawaban: c 

33. Kelompokyang akan diberi balasan oleh Allah berupa Surga ‘And, yaitu .... 

a. zalimun lilnnafsihi 

b. mualaf 

c. sabikum bil khairat 

d. muqtasid 

e. khalifah 
Jawaban: c 

34. Perhatikan penggalan QS. al-Hujurat/49: 10 berikut ini! 





Kelanjutan ayat di atas adalah .... 




Jawaban: A 

35. Perhatikan potongan ayat berikut: 



a. iqlab 

b. idgam bigunnah 

c. idgam bilagunnah 

d. izhar halqi 

e. ikhfa 
Jawaban: a 


c-\ 


